KLASIFIKASI VERBAL 

Pilihlah salah satu jawaban yang memiliki kesamaan. 

1. Gugur, meninggal, wafat, .... 

A. Mangkat 

B. Tidak ada 

C. Pergi selamanya 

D. Hilang 

E. Meninggalkannya 

2. Lusa, nanti malam, besok, .... 

A. Kapan 

B. Kemarin 

C. Hari ini 

D. Sekarang 

E. Akan datang 

3. Panjang, masa, Kuat arus listrik, .... 

A. Suhu 

B. Luas 

C. Volume 

D. Gaya 

E. Daya 

4. Melukis, Menggambar, Menulis,.... 

A. Menimbulkan 

B. Mencemarkan 

C. Mengekspresikan 

D. Meneliti 

E. Mengobservasi 

5. Pamflet, poster, Spanduk, .... 

A. Sponsor 

B. Banner 

C. Iklan 

D. Pemberitahuan 

E. Pengumuman 


Untuk pilihan jawaban yang ditebali 
disetiap soal merupakan kunci 
jawaban 


KLASIFIKASI VERBAL | Latihan Soal TPA + Kunci Jawaban 



